No. 74 

SENIN 

AUGUTUS 1938 

TAHOEN 1 

Tel No 393 

DAGBLAD 

Telegramadres: ,, PERKI" Padang 
Lembar pertama 

98 

OTONSO SON SEROES 


ERDIRI dari 2 lemban 

Oiterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar 
Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. 

Isinja diloear tanggoengan pentjetak 


Kantoor Red. & Admin: Drukk: ,,Perantaraan" Djawa Dalamstraat No. 22 Padang 
Bajaran lebih dahoeloe. 


AGENTEN „I.P.P.A.* Pariaman Moeara Laboeh Alpaini Solok Alamsjoehoer Latief 
Fort de Kock: H.Aminoeddin Bijkantoor : 


HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan f0,60 Loear kotta seboelan 10,75 Per 
lembar f0,03 Advertntie 10 sen per regel 


Interview dengan Jawahari al Nehru ISamboengan hari Saptoet 


Dari 1 pangan politik loear negeri, pertjakapan kami berpindah kelapangan 
politik dalam negeri. Djoega disini Nehru mengeloe arkan pikirannja dengan 
perkata an jang terang dan tentoe beslisti, dengan kepertjajaan jang tegoeh 
kepada kekoeatan gerakan jang diabdinja. „Ada orang jang sangka" kata Nehru, 
bahwa grondwet jg baroe telah membereskan soal India boeat beberapa tahoen. 
Sangkaan itoe telah njata salah. Soal India beloem pernah begitoe besar dan 
soekar seperti sekarang, penoeh dengan kemoengkinan2 jang baik dan djelek. 
Keloear ada kelihatan keama nan, tetapi kedalam ada kegenti ngan jang hebat. 
Djika tidak di adakan perobahan2 besar dengan lekas, maka conflict, 
perselisihan akan timboel poela. Soal jang paling hangat ialah soal federasi 
Grondwet baroe, berdiri atas doea bahagian. Bahagian pertama, memberi 
autono dan demokrasi terbatas kepada provincie2, Bahagian Grondwet itoe, 


sekarang soedahlah didja lankan. Bahagian kedoea dari Grond wet itoe, hendak 
mengadakan federasi antara provincie2 jg berazas demokrasi terbatas itoe de 
ngan daerah2 India Inoin jg di perintah oleh radja radja India dengan tjara 
autokratis, diperin tah oleh radja radja dengan tjara sewenang wenang dan zon 
der demokrasi birpoen sedikit sadja. Maka federasi itoe haroes membangoenkan 
sematjam perwakilan rajat. Bahagian Grondwet ini, beloem didjalankan. Maka 
Congress Perty melawan itoe sekoeat koeatnja. ,,Boekan sadja Congress Party 
melawan federasi itoe", kata Nehru, bahkan lain lain golong an djoega 
mendjalankan oposisi jang hebat Djika seandainja bahagian Gr. wet itoe 
didjalankan dengan menjia siakan sadja tjita tjita bang sa India, maka conflict 
jang besar sekali tidak akan dapat di hindarkan. Kami tidak menolak segala 
matjam federasi, tetapi kami menolak federasi jang memberi koe 


asa besar kepada radja2 jg auto kratis sehingga mereka bisa mengoeasai 
provincie2 jang demokratis „Tidak ada orang diantara kami jang hendak 
mengadakan conflict tentang hal2 jang tidak besar pengertiannja. Tetapi 
atoeran2 tentang autonomie provincie2 jang mengandoeng pikiran2 jang 
membantah satoe sama jang lain ginnerlijke tegenspraken), te lah beroelang 
oelang membawa kami ketepi djoerang conflict. Kerapkali hal itoe tidak timboe 
keloear, karena tidak ada orang orang diantara kami hen berdjoang oentoek hal2 
jang dipandang nomer doea sadja". „Koeasa Congress Party telah bertambah 
banjak dalam tahoen2 jang achir, dan djika ada conflict maka ia akan dapat 
bertindak dengan lebih banjak berhasil dari doeloe. Tambahan lagi, pemerentah 
Inggeris hendak menghin darkan timboelnja conflict. Itoe memberi kekoeatan 
besar kepada kami. Kami bilang dengan teroes terang, bahwa federasi jang 
dikehendaki dalam Grond wet, mesti ditarik kembali sedang hal itoe tidak boleh 
dibiarkan sadja sampai selama lamanja". Soedah itoe, kita tanja pada Nehru, 
bagaimana pikirannja ten tang pemboeangan bom diatas bangsa2 jang berdiam 
dibatasan barat laoet India, pemboeangan bom jang diseboet ,,humaan". Setelah 
kita ketengahkan hal ini lantas moeloet Nehru memperli hatkan garis2 jang 
pahit. Baroe beberapa boelan lewat ia mengoendjoengi daerah itoe. ,,Maksoed 
pemboeangan bom, selaloe sama membinasa. Soedah tentoe, bombardement 
itoe disertai dengan kematian Pemboeangan bom diatas kata Barcelona, tidak 
sesoeai dengan kemanoesiaan, Pembangoenan bom diatas seboeah desa boemi 
poetera, dalam azasnja sama ti dak sesoeai dengan kemenoesia an. Tambahan 
lagi itoe bodoh sekali, itoe tidak membawa pemberesan melainkan hanja 
mengadakan perasaan dendam dalam hati rajat, Politik pemerintah Inggeris 
dalam daerah barat laoet batasan India, mesti diseboet woeroeng belaka, Politik 
itoe tit 


dak membawa dan tidak dapat membawa damai, politik itoe patoet dhentikan 
Dandit Jawaharlal Nehru akan tinggal hingga tengah boelan Juli di London, 
kemoediannja ia hendak mengoendjoengi lain2 negeri Europah, 
PEMBERONTAKAN DI BUR MA Burma oentoek bangsa Burma. Pemberontakan 
oemoem jang terbit pada hari Selasa jang laloe pagi telah tiba dipoentjaknja 
ketika terdjadi beberapa pemboenoehan, penikaman dan tembak menembak 
dibeberapa bahgian kota. Akibat terbit kegemparan he bat. Balatentera ,,Kings 
own Yor shire licht infanterie" telah di serahkan oentoek membantoe politie, jang 


sekarang meronda di tengah djalan djalan jang telah bitinggalkan. Didjalan 
djalan ini sekarang dipasang senapan2 mesin. Segala toko toko dagang Inggeris 
dan bangsa India ditoetoep. Perhoeboengan kenderaan soenji, Korban 
pemberontakan ini sampai waktoe ini ada 3 orang mati dan 30 orang loeka. 
Kemoedian dikabarkan. Kekeroehan terbit oleh karena ters arnja 1 boekoe, jang 
sedjak wak toe terlarang ditoelis oleh golongan beragama Moeslim. Kemaren 
malam padri2 dan golongan golongan agama bang sa Burma jang lain lain telah 
berbaris melaloei djalan djalan sambil menjeroehkan burma oeu toek bangsa 
burma sedangkan peroesahaan peroesoesoeh peroesoeh ditengah djalan meram 
pas beberapa toko toko bangsa India Inggeris. Djoemlah jang djadi korban telah 
naik 4 orang mati dan 99 orang loeka auto auto berlapis wadja meronda 
ditengah djalan. Kabar kabar jang kemoedian mewartakan, Djoemlah korban 
korban pemberontakan dalam ti ga hari lamanja telah naik djadi 40 erang mati, 
diantaranja 5 orang perempoean bangsa India Inggeris dan lebih dari 200 orang 
loeka, diantara 90 pCt terdiri dari bangsa India Inggeris. Pertempoeran 
pertempoeran jang hebat masih teroes terdja di, pembesar pembesar 
mempertadjam pemeriksaan didaerah itoe. Magistraat telah mengoemoem 


kan perintah jang menentoekan bahwa pertemoean lebih dari 5 orang terlarang. 
Makloemat pemerintah mewar takan bahwa politie bertambah diperkoeat oleh 
detachementen Koyili, burma jagers bridgade balatentera jana ketiga dan 
barisan auto auto berlapis wadja jang mendjaga djalan djalan dan daerah daerah 
jang berbahaja serta mengadakan ronda. Balatentera bantoean Burma dan 
barisan Burma jagers besok akan diperintahkan mendja lankan dienst. 
Kemoedian dikabarkan, petang ini kota telah tenang kembali, tetapi 
perkelahian2 jang hebat masih terdjadi dikampoeng kampoeng diloear kota. 
Toko toko dagang bank2 dan toko2 emas intan didjaga keras oleh militair. 
Diantara orang2 jang loeka ada djoega perempoean2 bang sa Burma, djoega 
toko2 bangsa burma dirampasi (Pers) Soal Jang Mengenai Doenia Tabib dokteri 
Tentang oedjian dan penempatan. Menoeroet memorie djawab dalam 
afdeelingsverslag Volksraad jang mengenai begrooting Onder wijs oentoek 
tahoen depan, ada lah pertimbangan terhadap pada examen pada sekolah GHS 
itoe sama sekali tidak memberi pengaroeh atas so'al kemoengki nan oentoek 
menempatkan dok tor doktor dan artsen j.a.d. kedalam sesoeatoe djabatan. 
Bahwa Faculteit dari pada G HS seakan akan tak memberi djalan boeat mereka 
jang telah loeloes peladjarannja itoe boeat melamar djabatan Indisch Arts, ada 
lah bagi Pemerintah tidak terang. -OTentang literaire Faculteit Halangannja ialah 
tentang ke oeangan. Tentang soal pendirian soeatoe Literaire faculteit pada R. H. 
S. itoe, memorie djawab dalam af deelingverslag Volksraad jang mengenai 
begrooting Onderwijs ta hoen 1939 menjeboet demikian Bagaimana pendirian 
terhadap pada itoe soal mengadakan Lite raire faculteit telah diterangkan oleh 
pemerentah ketika membitjarakan begrooting th 1938. Sesoenggoehnja keadaan 
keoeangan pada dewasa inilah jang beroepa halangan oentoek mengoedjoedkan 
tjita tjita itoe 


rertemoean-Terpisanan Toean B. S. Nazaroedin Griffir Landsgerecht di Padang. 
Hari Saptoe malam kemaren doeloe, Comite Perpisahan telah melansoengkan 
pertemoean jang bertempat dalam roemah penjan toeni Anak Jatim di Djati, 


dima na berhadir toean2 jang dioen dang kira2 60 orang, diantara nja hadir 
djoega badan2 Raad van Toezicht PGAI, begitoepoen toeroet berhadir toean A. 
Roesad Secretaris Minangkabauraad. Lelain dari itoe, toeroet djoe ga menghadiri 
pertemoean itoe. oetoesan2 dari tjabang2 Ladjnah Anak Jatim di Bovenlanden 
dan wakil Pers, „Perantaraan Kita", dan Sinar Sumatra. Comite Pertemoean 
Perpisahan terdiri dari toean2 Anas gir St. Mansoer Boemi sebagai Voorzit ter, 
dan A. Wahab Amin sebagai Secretaris. Sebagaimana biasa, Voorzitter laloe 
berdiri memberi salam dan tak loepa poela mengoetjapkan terima kasihnja 
kepada hadirin, jang telah sama2 datang mehadiri pertemoean perpisahan ini 
malam, dan selandjoetnja sprekeroetjapkan terima kasihnja, bahwa madjilis jang 
moelia telah meoendjoekan sympathie terhadap oendangan dari Comite Perte 
moean Perpisahan ini malam ada lah oentoek menghormati akan perpisahan 
dengan e. BS Naza roedin Voorzitter P.O. L.A. Jatim PGAI. Lebih djaoeh pimpinan 
menerangkan, bahwa kepindahan e. B5 Nazaroedin ke Tandjoeng Balai itoe, 
adalah bearti kehi langan tenaga jang diharapkan oleh P.O.L.A. Jatim PGAI, akan 
tetapi berhoeboeng dengan kepindahan jang bersangkoet de ngan dienst, tentoe 
tak boleh tidak akan diterima, begtioepoen pertemoean diadakan ini malam, tak 
lain jalah sebagai membalas akan djasa beliau e. Nazaroedin. Seteroesnja 
pimpinan menerangkan djoega bahwa oentoek melandjoetkan pemboekaan dari 
pertemoean ini malam, Comite akan serahkan kepada e. Madjid Sidi Soetan HB. 
PGAI boeat memimpin pertemoean ini malam, sementara itoe sebagai 
mengharapkan hidajat dari lahi, maka dibatjakan Alfatiah. Kemoedian pimpinan 
dilakoe kan oleh e Madjid Sidi Soetan H3 PGAI. sebagai biasa setelah pimpinan 
memberi salam, maka spreker melandjoetkan pembitja raannja, dimana dengan 
pandjang lebar dioeraikan begitoepoen oetjapan terima kasih dihadapkan 
kepada Comite Pertemoean perpisahan in malam, jang penoeh dengan perasaan 
terharoe dari HB PGAI, terhadap perpisahan e, Nazaroedin siapa adalah sebagai 
seorang pimpinan P.O, L. A Jatim jang mempoenjai djasa didalam pimpinannja 
terhadap anak2 Jatim itoe, Sesoedah itoe, diperdengarkan njanjian dari anak2 
Jatim jang dipimpin oleh Goeroenja e. 


Maaroef, njanjian mana dinjanj kan dengan begitoe roepa, hing ga membikin 
perasaan toean2 jang berhadir terharoe oleh karenanja, lebih lebih terhadap 
kepada toean Nazaroedin sendiri, karena dalam njanjian itoe ada terselib 
kesedihan mereka bertjerai dengan toean Nazaroedin sebagai bapa mereka, 
oentoek itoe, mereka sama sama mengoetjap kan do'a moedah moedahan bapa 
(e, Nazaroedin) selamat sadja sampai di Tandjoeng Balai di tempat baroe itoe. 
kemoedian spreker membatja kan telegraam dan soerat soerat jang datang dari 
e, Sjech Ibrahim Parabek, e. HA Latif, e. Roestam Soetan Palindih dan e, 
Mahmoed Joenoes, jang mengatakan tak berkesempatan datang mehadiri 
pertemoean itoe, tjoema sadja sama sama mengoetjapkan selamat berlansoeng 
nja pertemoean jang dilansoeng kan ini malam. Sesoedah itoe secretaris 
membatjakan soerat tentangan riwajat nja P. O Ladjnah A Jatim, sete lah spreker 
memberi salam, maka pembitjaraan dilandjoetkan dengan pandjang lebar 
sprekermengoetarakan kepada sidang jang berhadir, diantaranja dapat 
kesimpoelannja, bahwa pemeli haraan terhadap anak2 Jatim adalah soeatoe 
perentah agama Islam jang maha penting sekali, karena didalamnja ada mengan 


doeng soeatoe pengertian, roesaknja masjarakat menoesia di masa zaman 
Djahiliah, adalan karena tidak menjelenggarakan pemeliharaan anak Jatim. 
Perentah2 jang beroepa kewadjiban agama terhadap kaoem Moeslimin rata2, 
itoelah jg selaloe mendjadi perasaan bagi segenap djantoeng dan soemangat nja 
oemat Islam, soepaja akan mendapat soeatoe djalan oentoek menjampaikan 
perintah2 jg maha penting itoe. Pelantikan jang pertama boeat mendirikan 
roemah penjantoeni Jatim jang tertampak sekarang adalah atas ichtiar dan 
oesaha dja e. Dr. H. Abdullah Ahmad almarhoem dan ichtiar itoe berlansoeng 
dalam 1930, dengan adanja sokongan dari badan2 lain, maka tahoen 1932 
baroelah dapat dihasilkan pemeliharaan anak Jatim berdjoemlah 20 orang 
Meingatkan bahwa ichtiar jg tsb, beloem begitoe memberi kepoeasan, disamping 
itoe dilantik lah soeatoe badan Comite Amal Jatim, masa berdjalan, ichtiar di 
landjoetkan, sokongan tenaga dan fikiran diperdapat, maka Comite itoe 
diboebarkan dan di ganti dengan berdirrnja POL. A Jatim dibawah pimpinan 
toean Sjech Djamil Djambek. toeboeh2 dalam badan Ladjnah itoe berdjalan 
dengan rasa kedjoedjoe ran serta takloek dibawah peratoeran, Melihatkan 
kedjoedjoeran jg mendjadi dasar dari badan Ladj nah itoe maka tahoen 1936 ma 
soeklah e. Nazaroedin ikoet menjoembang dengan tenaga dan fikiran, selakoe 
seorang intellek 


Islam, e Nazaroedin bekerdja de ngan soenggoeh2 hati mengenda likan 
perdjalanan Ladjnah terseboet. Dalam tempo doea tahoen e. Nazaroedin 
memimpin perdjalan Ladjnah itoe, telah meroepakan soeatoe pengharapan 
besar. Oleh karena djasa2 dan oesa hanja e Naz roedin terseboet te lah dapat 
dirasakan karena da pat diloeaskan penambahan pemeliharaan Jatim. Dengan 
ini, rasanja perpisahan dengan beliau adalah kehilangan tenaga, dan 
selandjoetnja spreker meoetjap kan bahwa engkoe Nazaroedin beserta familie 
menoedjoe tempat baroe di Tandjoeng Balai akan mendapat pimpinan Toehan 
selamat sadja hendaknja. Engkoe Oemar Marah Alam sjah directeur roemah 
Penjantoe ni Jatim, toeroet poela berbitjara dimana spreker menerangkan r 
wajatnja P. O Ladjnah A Jatim, dengan penoeh soemangat spreker oetarakan 
pandjang lebar tentangan perdjalanan Ladjnah terseboet dan atas pimpinan jg 
diberikan oleh e. Nazaroedin sehingga dapat diselenggarakan pengoetipan wang 
derma boelanan dan meletakkan tjeleng tjelengan pada beberapa toko dan 
kedai di kota ini, dan dimasa melakoe kan tournee anak anak Jatim 
keBovenlanden, dimana sering kali e. Nazaroedin toeroet bersama hasil jang 
diperoleh, selain dari pendapatan derma djoega dapat diselenggarakan 
berdirinja tjabang tjabang Ladjnah di Bovenlanden. Kependekannja, tenaga 
tegasnja pimpinan jang diberikan engkoe Nazaroedin, rasanja tak dapatlah 
kiranja dibalasi, dengan perasa an terharoe, tak dapatlah dioe tjapkan dengan 
perkaan, karena mana perpisahan dengan engkoe adalah soeatoe keroegian jg 
besar sekali dirasakan oleh PO ladjnah A Jatim seteroesnja kepada anak anak 
Jatim jang masih haoes dengan pemeliharaan, Kemoedian spreker hatoerkan 
terima kasih dan oetjapkan perdjalanan engkoe Nazaroedin dan familie 
menoedjoe tempat baroe dalam selamat dan berbahagia hendaknja. Pertemoean 
itoe dipauzekan sebentar, sementara itoe laloe dihidangkan santanan dan 
minoeman kepada toean toean jang berhadir, Ada lagi. 


laning oemoem Memperingati oentoek Perpi sahan kepada t. B. S Naza roedin PO 
Ladjnah Ajatim PGAI. di Palang. Tadi malam oleh comite pertemoean perpisahan 
soedah di lansoengkan tabligh oemoem jg dimoelai poekoel 9, bertempat 
diroemah penjantoeni di Djati Tabligh mana dihadiri oleh oemat Islam jang 
berdjoemlah ba 


njak djoega, diantaranja toeroet djoega Mantri Politie dan Recherafdeeling PID, 
sedangkan wakil pers tjoema dari Perantaraan Ki ta. Engkoe Oemar Marah Alam 
sjah memegang pimpinan tabligh itoe, laloe mengoetjapkan salam kepada jg 
berhadir, dan menerangkan djoega maksoed2 diada kan tabligh oemoem ini 
malam dan tadi pagi bagi kaoem iboeadalah sebagai memperingati sebagai hari 
perpisahan dengan e B.S Nazaroedin PO Ladjnah AJatim, siapa jg telah banjak 
mentjoerahkan tenaga, fikiran dan oejang oentoek men ejenggarakan 
pemeliharaan anak Jatim. Sesoedah itoe, dilansoengkan njanjian dari anak2 Jatim 
sebagai mengoetjapkan serta terima kasihnja kepada e Nazaroedin. Seorang 
anak Jatim nama Sai boe diperserahkan poela membatja goeran, dengan lagoe jg 
merdoe dan merewankan hati hadi rin. Berhoeboeng karena pimpinan sendiri 
akan berbitjara menerang kan riwajat PO Ladjnah amal Jatim, maka pimpinan 
diserahkan sementara waktoe kapada engkoe M Noer Idris. Pembitjaraan 
engkoea Oemar tak berapa bedanja dengan verslag jang kita sadjikan dibagian 
Pertemoean perpisahan hari sabtoe malam dan menerang kan djoega dengan 
ringkas perdjala an serta hasil dari tournee anak jatim ke Bovenlanden, Engkoe 
H M Sidik berbitjara atas nama anggota HBPGA dimana spreker terangkan bahwa 
tablig oemoem jang diadakan ini malam, adalah sebagai mepembalasan 
oendjoekan djasa terhadap engkoe BS Nazaroedin jang bekal berpisah de ngan 
kota Padang, karena dia dakan demikian adalah meingat kan bahwa sesama 
manoesia perloe mehormati atau djasa seseorang. Begitoepoen spreker 
terangkan keadaan timboelnja PGAI ada lah oentoek memperloeaskan 
toentoetan Islam, hingga dapat di tjapai dengan berdirinja Normaal Al Islam dan 
roemah penjantoen jatim. Sebagai di ketahoei orang jang mempoenjai djasa 
dalam badan P.O. Ladjinah anak jatim teroetama sekali ada lah e, B.S 
Nazaroedin atas djasa djasa jang soedah beliau lakoekan itoe patoetlah akan 
mendjadi teladan dan ikoetan oleh kita bersama dan pembitjaraan spreker jang 
diberikoeti oleh soemangat penoeh, tjoekoep memberi kepoeasan kepada jang 
berada. Kemoedian atas nama H. B. P. GAI spreker mengoetjapkan kepada e 
Nazaroedin, selamat dan berbahagja menoedjoe temt pat jang baroe, dan akan 
dapaa poela melandjoetkan tjita tjita oentoek ketinggian agama Islam. Toean 
Nazanoedin laloe berdiri oentoek menjamboet oetjap an oetjapan jang soedah 
dibitja rakan oleh spreker spreker tadi Spreker menerangkan bahwa 


sangat sedih ia berpisah dengan kawan kawan jang dalam pergaoelan tegasnja 
kepada Ladja nah anak jatim, keseadihan mana ta' dapat rasanja diperka takan 
akan tetapi semoeanja itoe adalah atas kehendak Toehan Spreker oetarakan 
djoega bah wa 8 tahoen soedah mendiami Padang, telah dapat mengetahoei 
akan pergaoelan pendoedoek, dimana banjaklah terdapat hal2 jg menjedihkan 
dimasa datang. Masoek ia dalam perkoempoe lan amal dan sociaal, jang 
sengadja mengeloearkan tenaga dan pikiran, jang tidak megenal tjape dan 
soesah, adalah menoeroet kebatinan spreker, soeatoe tjemeti atau oentoek 


mendjadi toeladan bagi golongan kaoem Intellect dan seteroesnja kepada kaoem 
ambtenaren, soepaja mereka2 ini akan bersedia poela memasoeki diri 
ketengah2 masjarakat amal jang bergoena oentoek kemoeslihatan oemoem, 
moedah moedahan tjontoh tjotoh jang soedah diberikan oleh sprel samaan itoe 
akan melakoekan ker tadi, telah moelai beransoer ansoer kedapatan dalam 
pergaoelan di Padang ini. Kemoedian dari itoe spreker tak loepa poela memberi 
sedikit sugestie pada jang berhadir bah wa moendoer madjoenja roemah 
penjantoeni Jatim ini adalah terserah kepada Oemat Islam di Minangkabau ini. 


Siapa wakil kita di Gemeente raad 


PERSAMAAN DAN KONSEK WENSIE TOELISANNJA SENDITI Kalau kita menjatakan 
kepala toelisan ini seperti jang tertera diatas, maka tidak lain hanja berarti 
semata2 soepaja menarek perhatiannja collega itoe soepa ja dianja akan 
memperhatikan kembali dengan segala ketena ngan pikiran toelisannja sendiri 
itoe jang bersangkoetan dengan ini. (Hoofdartikel Correctie Persamaan 28 Juli jl. 
Kesimp elan artikel berkepala ,,Correctie". Itoe soepaja para pembatja 
mengetahoei adalah mentjela psyche berapat dari Minang kabauraad jang tidak 
geordend menoeroet sepatoetnja, dimana anggota2 itoe sama reboet2an boeat 
berbitjara Dari toelisan collega itoe kita tidak ada memberi „Veroordee ling" 
hanja sadja sesoeatoe ,,beoordeeling" kita atas perbedahan jaanhaling jang 
istime wa berarti memberi kesimpoelan nja toelisan collega itoe Collega itoe 
menjatakan kesimpoelannja bahwa doedoek berapat dalam Minangkabauraad 
itoe ada berbedah dengan doedoek berapat dalam kerapa tan Negeri 
sesoedahnja menjatakan dengan terang dalam toelisannja jg pandjang itoe jg 
senentiasa berkesimpoelan poela bahwa anggota2 Minangkabau raad itoe sama 
sama bereboet reboet boeat bersoeara Lantas ditoelisnja sekali lagi kita ceteer 
Barangkali agak keras kalau kita katakan disini bahwa berapat dalam satoe raad 
seper 


Setelah rakjat Minangkabau oemoemnja menghadapi pemilihan oemoem bagi 
wakil2 rakjat jg akan mewakili Minangkabau da lam medan perwakilan Minang 
kabauraad jg telah dilantik serta berdjalan poela, maka dalam sedikit hari lagi 
kira2 tanggal 9 boelan ini kota Padang choesoes kembali akan berdiri voor het 
feit" artinja akan melakoekan pemilihan lagi poentoek wakil2 chi lajak gemeente 
Padang. Kita akan sama2 menghadapi hari pemilihan periodiek Sebagimana 
telah terlebih dahoeloe dari pada ini di oemoemkan nama dari kandidaten jang 
telah dimasoek kan dengan lijst2 oleh beberap golonganz itoe. Sesoenggoehnja 
diseloeroeh In donesia ini pada waktoe jg berperiodieke verkiezing sebagima na 
ditetapkan dalam hoekoem negeri, Sesoenggoehnja nasib chilajak gemeente 
Padang itoe hanja bergantoeng pada kebidjaksanaan nja serta teliti 
mendjalankan kewadjiban jg telah mendjadi hak bagi kaoem kiezers diwaktoe 
pemilihan oemoem kelak, Mereka2 itoe menghadapi peperdjaan jang berat 
memikoel beban jang berat mempoenjai kewadjiban jang berat serta tang goeng 
djawaban jang berat terhadap chilajak itoe. Kewadjiban kiezers oemoem tidak 
ringan kalau diperbanding kan dengan nasibnja pendoedoek gemeente oemoem 
tersebab nasib nja itoe telah diperserahkan oleh hoekoem kiesrecht kedalam 
tangannja kiesers tsb. Oleh sebab itoe haroeslah hen daknja kaoem kiezers 


oemoem itoe djangan hendaknja sampai mensia siakan kewadjiban dan hak jang 
diperoleh itoe. Segala itoe menoentoet akan segala kesedaran dan kebidjaksa 
naan. Tersebab segala masjallah dan nasibnja seloeroeh gemeente tersimpoel 
dalam segala kebidjak sanaan dan kesedaran itoe poela. Tiap2 kekeliroean itoe 
akan mendjadi penjesalannja. Keliroe memilih sifat tidak te leti memilih wakil 
jang sebenar benarnja in woorden daad mesti mewakili pendoedoek gemeente 
goena kepentingan bersama, wakil jang bisa mengorbankan kepentingan sendiri 
boeat kepentingan bersama. 


Segala kepentingan rakjat gemeente segala keroegian pendoedoek itoe akan 
tergantoeng pada kiezers sendiri, Djika kita berkehendak akan kemadjoean 
masjarakat itoe maka senantiasa menoentoet akan ketelitian kiezers oemoem 
Moendoer madjoenja kebaekan dan keroesakan masjarakat berada pada kita 
sendiri Inilah sebabnja maka kewadji ban tiap pemilih itoe sangat berat sekali 
Djika ini kali keliroe sedikit sadja, dalam pemilihan jang akan datang itoe, maka 
keroegian itoe jang akan menimpa chilajak kita sendiri tidak terhingga rasanja, 
selama 4 tahoen itoe Sekarang telah tetap nama nama dari kandidaten wakil 
itoe sebanjak 14 kandidaten Korsi jang tersedia bagi wakil boemipoetera hanja 
ada 5 korsi. 5 Wakil jang dipilih dari 14 kandidaaten terseboet jang akan 
mewakili dengan kebidjaksana an, teliti, kesedaran dan adil pertimbangannja, 
selandjoetnja tjakap dan pandai goena membela kepentingan rakjat jg diwakili 
itoe. Sekali lagi wakil jang dike hendaki seroepa itoe, kepenting an rakjat jang 
hendak dipenting ken itoe, masjalah2 masjarakat jang hendak disingkirkan itoe. 
keroegian2 rakjat jang hendak disingkirkan, terloekis dalam sifatnja kaoem 
pemilih sendiri. Oleh sebab itoe kaoem pemi dih haroes berdi siplian sendiri, 
Haroes dapat melakoekan cor rectie sendiri dari segala oekoeran jang soedah 
soedah. Djangan sebagi mana ibarat kata orang Roemah soedah to kok pahat 
berboenji, Tetapi sebaliknja kalau kira melihat akan mega meganja di perloearan 
kini, maka sesoeng goehnja keadaan itoe memperli hatkan oedara jang lain, 
angin kesedaran angin oentoek mentjaboet kelalaian lama itoe angin keinsjafan 
telah bertioep diantara masjarakat pemilihan. Laba dan roegi telah diselisi kan 
Langkah jang hendak dilang kahkan telah dihitoengi Pada wakloe kini mega 
meganja memperlihatkan perhatian jg penoeh terlebih lagi mereka jg 
mempoenjai hak sendiri oentoek memilih. 


Angin oentoek memperbaik kesalahan dan kekilafan jang soedah soedah telag 
menghemboes. Masjarakat pemimilihan keli hatannja seakan akan hendak 
membajar hoetangnja jang lama terhadap rakjat jang tidak mempoenjai hak 
oentoek memilih masjarakat bawahan dan renda han jang hanja menjerahkan na 
sib pada tangan kaoem pemili han. Pikoelan dan kewadjibannja amat berat 
terlebih lagi bila di dasarkan bahwa diantara kira kira 60,000 pendoedoek 
gemeen te hanja berhak memisih menoeroet daftar tjoema kira kira 1500 
kiezers. Dengan perkataan lain, 1 kiezer mesti memikoel kewadjiban dari kira 
kira 40 orang pendoedoek. 


Rata rata 1 kiezer mimikoel nasibnja dari 40 orang pendoe doek oemoem, 
Terang soedah kalau seorang pemilih itoe keliroe memilih maka toeroet 40 orang 
jang mesti memikoel risiconja. Njata poela nasib dari 40 orang itoe berada pada 


1 pemilih sedang kan nasib dari tiap tiap 12 000 pendoedoek pada 1 wakil. Apa 
ini tidak berat? Tjoekoep boeat sekedar pemandangan dahoeloe. 


reboet dan dibandingkannja dengan berapat sesoeatoe Kerapatan Negari 
dengan perkataan lain bahwa rapat Kerapatan Negari itoe djoega peil rendah. 
Artinja, bahwa rapat Kerapa tan Negari itoe terlebih dahoe loe tidak teratoer, 
djoega bereboet2 besoeara isti mewa dalam pemandangan col lega itoe 
meskipoen jg mendjadi anggota2 Kerapatan Negeri berdjabatan penghoeloe jang 
beradat ada lebih rendah. Barangkali tidak perloe kita pandjangkan, tidak perloe 
poela kita oeraikan dan perbintjangkan lagi, hanja disini sebagi penoetoep kita 
poelangkan pada kon sekwensinja penoelis itoe sendi ri, teroetama ada conclusie 
dari sekalian penghoeloe2 jg mendjadi anggota sesoeatoe Kerapatan Negeri, 
dipersilahkan pada „beroordeeling2nja masing2 serta pada leidernja, teroetama 
kalj. Sekali lagi ,,Djangan menapoek air di doelang jg ka basah moeko sendiri 
djoega" Ultroepteeken, Pant. 


ti Minangkabauraad boekanlah seroepa berapat perkoempoe lan atau berapat 
dalam satoe Kerapatan Negeri" Apa toedjoean, apa maksoed ? 
Diperbandingkannja dengan le. „Perkoempoelan” dan 2e „Kerapatan Pegari". 
Apakah perbandingan itoe de ngan psyche berapat perkoem 


poelan itoe ada pada tempatnja? Dia roepanja hendak menjata kan bahwa 
berapat perkoempoe lan biasanja disini tidak memakaikan discipline perat 
toeran berapat, boekan? Dengan pernjataannja bahwa peil itoe rendah setelah 
memperbintjangkan psyche berapat Minangkabauraad itoe lanras di 


RECTIEICATIE Dalam kabaran Saptoe, tenta ngan Candidaten Gemeenteraads lid 
antara mana, nama toean Amin Siregar, sebetoelnja Amir Hakim. Dengan ini, 
itoe kita betoelkan. CORRESPONDENTIE. 


karena ketiadaan, tempat, banjak kabaran tertahan. Harap dimaaloemi. 


bureau Administratie-incasso etc Boekhandkundig ,,Honeste PADANG Fort de 
Kock Pasar 33 Moedik 2. Tel. 395 Ngarai Weg no 2 Onderleiding van gedipl. 
Boekhouder Meoeroes boekoe2 dagang, penagihan ploetang d.I.I. dengan tarief 
menjenangkan. Rahsia dagang dipegang tegoeh Berheerder 


bepergian Hendak kemana? Beroeroesanlah dengan ,,Hoeboengan penoempang 
Auto' Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang Tel no. 95 dan 
396 Agent dari Gouv autopost dients Dioeroes dengan tertip dan aman 
Menoenggoe dengan hormat 


Instituut Soekandar Harlond PADANG HILLIGOO 11 Moelai dari sekarang 
menerima moerid2 pada Instituut ter seboet di Hilligoo 11 setiap hari oekoel 8— 
1 siang. dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13 dan Alang Lawas 4. Moerid 
diterima oentoek : a. Lagere Shool dari klal sampai VII b. Schakelklas klas I, 
moerid2 ini sesoedah 1 tahoen sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian 
Lagereschool. C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS. Oentoek klas 1 sampai klas III 


Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasilkan moerid oentoek eindexamen 
MULO GOUVERNEMENT dengan baik leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama 
dengan teerpelan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan Mulo 
Gouvernement Goeroe jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soekandar ini 
Bekwaam dan bevoegd Kweekschool: Eindstudee Handelschool: Onderbouw v/d 
M.H. S. of Eindudstie Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken. 
handenarbeid laki2 Hormat PENGOEROES 


Taman Sari Instit uut Belakang Olo 12. PADANG Moelai dari sekarang menerima 
moerid baroe, boeat Cursus 1938/1939 tiap-tiap hari digedoeng sekolah 
Belakang Olo No. 12 Pagi dari poekoel 8Petang ,, poekoel 4-6 Peladjaran sama 
dengan H. I.S. dan Schakelschool Diterima moerid dari kelas 1 sampai kelas 7 
Boeat schakel klas diterima moerid2 jang tam matdari Volkschool dan kelas 4 
dari Vervolgschool Boeat moerid2 perempoean diadjarkan handwer ken 
sedangkan moerid laki2 handenarbeid. 


Awas 


Ada apa 
Chabar perloe 


Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada satoe coupe jang 
terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat dari Solok (bufet baroe) kira2 
poekoel 8 pagi Padang sebelah W. Apotheek. ,, 3 sore Kalau toean2 dan 
rangkajo2 hendak menompang auto tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja 
merk. Pendjagaan chaufeurnja rapi dan boleh dipertjaja Menanti dengan hormat. 
BOEIN 


Bandaro Boengsoe 


De vlugge zever Setjepat toedjoeh Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan 
Tjepat Selamat Moerah Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan 
dengan APDOPELAPI De Eigenaar Sabirin dan Bahaoeddin. 


Goleh persaksikan sendiri Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada 
mengoendjoengi keta olok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal 
Buffet baroe Solok Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan 
jang enak dan sedapa Menanti dengan hormat, SOSOSSSOSOESODOSOSGEESEe 
Pindah Tempat Administratiekantoor ,,Centrum" Moelai 16 Juli 1938 choolstraat 8 
t/o Toko Walter elefoon tetap No, 277 Belastngzaken-Administratie Assuranties 
DAHAR AZIS Bijkantoor Benkoelen: Directeur Adres: Marlbrough No, 87 6 


OSOSOSOOSOSSOSODOES E 


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah: MOEHAMMADIJAN Moelai 
sekarang menerima moerid. Pada tahoen ini akan diadakan sepecial boeat anak: 
Perempoean 


Pemberi Tahoean Diberi tahoekan kepada bestuur2 dan pengoeroes2 sekolah 
jang menghendaki goeroe2 berdiploma H.I.K. juitsluitend, dapat beroeroeean 
dengan adres jang terseboet dibawah ini Informatie Bureau 


Paviljoen Bentengweg 5 For de Koek 
SENIN 1 AUGUTUS 1938 

DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 

99 


GANANGARANE 


Keadaan rakjat Japan di Minahasa Lambat-lambat, tetapi teroes 


Consui Japan di Menado telah menjamboet kedatangan pers. „Dengan 
kehormatan kami di samboetnja, beliau berbitjara Ing gris. Dalam sekedjap mata 
kami telah berbitjara demikian djaoeh nja" demikian kata Correspon dent JB di 
Menado. Lebih landjoet diterangkannja demikian: ,,Kami menanja kepada Consul 
apakah pendirian Consulaat Japan di Menado ini ada faedah. „Ja, katanja, 
consulaat ini boekanlah semata mata oentoek Celebes oetara, tetapi djoega 
Groote Oost dan Nieuw Guinea. Doeloe semoeanja itoe termasoek dalam 
oeroesan Consulaat di Soerabaja, tetapi koerang baiknja keadaan 
perhoeboengan de ngan Selebes oetara, maka di Japan timboel pendapatan, 
lebih baik dirasa soepaja di Menado sendiri diboeka poela soeatoe consulaat. 
Lain dari pada itoe, poen haroes diterangkan, bahwa di Mi nahasa sendiri tak 
koerang dari 300 orang djoemlah pendoedoek bangsa Japan, sedangkan mereka 
menghendaki soepaja segala kepentingannja dengan setjepat tjepatnja 
diselesaikan. Karena itoe memang tepat benar keadaannja bila disinipoen 
diboeka soeatoe consulaat. Setelah keterangan itoe dioe tjapkar maka kamipoen 
berta nja boekankah Nieuw Guinea letaknja lebih dekat dibanding dengan 
letaknja kota Soerabaja dan Menado karena itoe kami tidak mengerti, bahwa 
kepentingan kepentingan di Nieuw Guinea lebih moedah diselesaikan dari 
Menado. Apakah Consulaat toean ini tidak mempoenjai perhoeboengan dengan 
consulaat2 Japan jang lalnnja di Indonesia ini? demikian tanja kami Ja, kami tidak 
akan perdoeli tentang consulaat jang lain lainnja itoe. Perintah jg haroes kami 
djalankan, kami te rima lansoeng dari Japan sendi ri Lebih lebih di Menado 
banjak benar kepentingan kepentingan dagang bangsa Japan, hingga karenanja 
maka dirasa perloe benar ada Consulaat Japan disini" 


Soboeh doesoen kedia man orang orang Japan Dengan adanja keterangan 
keterangan jang telah kami perdapat, maka kami tjoba akan mengetahoei, 
berapa djaoehnja poela kegiatan bangsa Japan disini Banjak orang Japan jang 
sedang hiboek dalam oeroesan pekebonan kelapa dan dagang co 


pra Banjak lapangan perkebonan jang besar besar dikoeasai mereka, Persediaan 
persediaannja banjak jang telah dibeli, semoeanja itoe dikoempoelkan doeloe, 
kemoedian baroelah diangkoet ke Japan dengan melaloei poelau mandaat Japan 
jaitoe Palau Inilah salah satoe mendjadi sebab makanja keadaan pelaja ran di 
pelaboehan pelaboehan Japan sendiri tidak demikian ramainja Lebih lebih 
dengan kolo nie Japan di Davao (Philippy nen itoe, keadaannja ramai benar 
perhoeboengan antara satoe dan Jainnja sangat rapat Pendoedoek dengan 
Bitoeng, jang letaknja dekat Kema, ham pir seloeroehnja terdiri dari pada bangsa 
Japan, jaitoe orang orang penangkapan ikan katanja Ikan jang ditangkap mereka 
ia lah sebagian Tjilaka. Setelah ikan ikan ini dikeringkan dan distoom, haroeslah 
dikirim ke Japan. Djoega Minahasa memberi pasar bagi mereka. Mereka seakan 
akan telah mengalahkan kemadjoean djoeroe djoeroe penangkap Minahasa 
sendiri. Ada kalanja mereka menang kap ikan pada soeatoe tempat jang orang 
tak haroes kerdjakan, itoelah memang dikira sebagai oempama, Pengamat 
amatan jang sesama ke arah soal penangkapan ikan itoe seakan akan orang 
loepa. Kedjadian jang beloem selang lama terdjadi di Menado agak nja dapatlah 
mendjadi boekti, bahwa sesoenggoehnja orang loepa akan soal itoe. Beloem 
selang lama di Meno do datang seboeah kapal perang Japan. Kitika itoe orang 
orang Japan naiklah ke daratan, bersendjata dan membawa alat leng kap 
oentoek menggambar, mereka menggambar segala sesoeatoe. Tak seorang 
djoeg: nenghalang mereka mereka telah dapat bekerdja menoeroet 
keinginannja. Seorang bangsa Europa doedoek dalam seboeah perahoe, ingin 
akan menggambar kapal perang itoe. Ketika itoe djoega seboeah motorboot 
dikirim kearah perahoenja, menahan mela rengi orang bangsa Europa jang akan 
menggambar terseboet. Di tjoba soepaja perahoenja seraorang orangnja dibawa 
kekapal perang Japan maksoednja soepa ja gambar jang telah dibikin terseboet 
dengan segera diberhen tikan. Tetapi pekerdjaan mereka tidak beroentoeng 
sebab orang Europa itoe tidak hendak menoeroeti kemaoean mereka. Djadi ia 
tak boleh menggambar seboelah kapal, walaupoen kapal itoe tloe dikeloearkan 
f3,908 seorang 


berlaboeh dila etan jang masoek kepoenjaan Hindia Belanda, tetapi fihak 
mereka, apa sadja jang dikehendakinja, seakan akan dapat dilakoekannja. Apa 
kah achir kedjadian ini? Pemeriksaan dilakoekan dan kemoedian tak kedengaran 
apa apa lagi. Apakah Pemerintah kita ki ranja tak hendak membikin lijst tentang 
apa apa jang boleh dan ta' boleh digambar orang Ada samboengan 


Indonesia 


WANG SEN BAROE JANG D. DATANGKAN DARI NEGE RI BELANDA Semoeanja 
berhar ga 2 1/2 millioen roepiah Sedjak boelan September 1930 semoeanja 
berdjoemlah 2 1/2 mil lioen roepiah, wang wang senjang dikirim dari negeri 
Belan da ke Indonesia ini, maksoednja akan mangganti wang wang senjang lama 
Sebagai keadaannja sekarang menoendjoekkan, maka orang berpendapatan 
bisa djadi penggantian penggantian wang senlama itoe akan berdjalan 4 tahoen 
lagi, artinja baroelah wang wang sen lama jang ada di Indonesia ini sekarang 
dapat digan ti semoeanja Pada tanggal 1 Augustus j.a.d. oleh departement van 


Financien akan dimoelai dengan pekerdjaan menoekar wang sen lama dengan 
wang sen baroe itoe di daerah Goebernemen Djokja dan Solo. 


IDiploma HBS dan AMS Karena banjak orang mengeloeh diploma AMS seperti 
koerang harganja dalam practijk, maka pemerintah soeka mengirim kan sirkoelir, 
menerangkan bah wa AMS dan HBS itoe sama harganja dalam djabatan negeri, 
malah dalam banjak hal AMS. itoe banjak peladjaran jang terpakai practisch 
pada djabatan negeri. Mulo - Boemipoera. 


Kita bertanja, berapa didapa oleh Lendita Islam? Immigranten ke Indo nesia 
Djoemlah jang ditetapkan Sebagai tahoen doeloe, maka djoemlah immigranten 
jang da pat dimasoekkan di Indonesia di tetapkan, 12000 orang. Dalam tempoh 
6 boelan jang liwat di tahoen ini, djoemlah immigranten itoe tidaklah demi kian 
banjaknja, hal mana memang poela telah didoega, berhoeboeng dengan adanja 
peperangan antara Japan dan Tiongkok. Masa ni masa koerang dioem blah 
immigranten, tetapi didoe ga djoemlah terseboet akan bertamban besar oentoek 
masa 6 boelan jg akan datang ini Djadi njata sekarang bahwa djoemlah 
immigranten jg dida tangkan ke Indonesia ini masih terlaloe djaoeh koerangnja 
menoeroet guolum jang telah dite tapkan tetapi sebaliknja tidak poela diharap 
bahwa djoemlahnja nanti akan lebih dari pada itoe. 


Pemerintah menerangkan, Mu lo Moehammadijah di Djokja itoe baik djalannja. 
Tetapi petimbangan jg selesai beloem dapat diberikan sebab masih baroe. 
Oentoek cursusjaar tahoen ini akan diboeka satoe MuloDjawa di Solo, satoe 
Mulo-Soen da di Bandoeng dan satoe Mu lo-Melajoe di Palembang. Hasil dari 
pekerdjaan ini nan ti akan memberi pertoendjoek pada perintah dimasa datang. 
Oentoek Kristen Perintah menerangkan dalam afd verslag Volksraad, djoemlah f 
23,625 jang diberikan kepada 6 hamba atau pesoeroeh Allah dienaren des 
woordsi, tidak ter laloe banjak Sebab... ja, sebab katanja, ditahoen 1935 doe 


Perhimpoenan Indonesia berboesia 30 tahoen Seroean dari Nederland 
Pengoeroes Perhimpoenan Indonesia di Nederland menoelis dengan perantaraan 
persbureau Antara sebagai berikoet. Saudara saudara se Tanah Air Berhoeboeng 
dengan oesia 30 tahoen Perhimpoenan Indone sia dalam tahoen 1938 ini, maka 
Pengoeroes P.I., bermaksoed hendak merajakan kedjadian ini dengan 
mengeloearkan soeatoe Jubileum numer dari madjallah nja Indonesia dan 
mengadakan Rapat oemoem perajaan di Ne derland Kami berpendapatan bahwa 
Jubileum nummer dari madjal lah Indonesia terseboet adalah seboleh2nja 
mendjadi soeatoe tjermin dari gerakan nas onal bangsa kita, agar soepaja 
chalajak Europa seoemoemnja dan chalajak Belanda choesoesnja dapat 
mengetahoei sepak terdjangnja pergerakan kita Kami menganggap bahwa 
terbitnja Jubileum nummer ini ada lah penting sekali Artikel2nja poen 
seharoesnja dikerdjakan dengan tertib. Sepandjang pendapatan kami ini lah 
salah salah satoe oepaja oentoek mempropagandakan angan angan dan 
pekerdjaan bangsa kita dan djoega oentoek mempertalikan pergerakan kita 
dengan pergerakan demokratis dari bang a Europa. Berhoeboeng dengan ini 
soedah sepatoetnjalah djika artikel artikel terseboet keloear dari tangan 


pergerakan nasional Indonesia sendiri. Oleh sebab itoe kami telah 
menghadapkan permintaan kepada beberapa pengandjoer 


dan partai dan lain2 organisasi politik sosial dan koeltoereel dari pergerakan kita, 
oentoek mengisi Jubileum nummer kami. Oleh karena Jubileum num mer ini akan 
besar atjoeannja dan begitoe djoega akan berong kos banjak, maka kami 
mengharap soepaja kami mendapat bantoean sepenoeh penoehnja dari 
Indonesia. Sebagai penoetoep kami berseroe: Sokonglah maksoed kami ini. 
Leiden, 1 Juli 1938. Perhimpoenan Indonesia Mereldstraat 41, Leiden INederland 
-OPENDOEDOEK BANDOENG Djoemlah perempoean bangsa Europa lebih banjak 
dari laki2. Pada penghabisan boelan Juli 1938 ini, pendoedoek Bandoeng ada 
153,931 Indonesiers, tahoen tahoen doeloenja ada 159,078. Bangsa Europa ada 
23.724, dan tahoen doeloenja 23,241. Bangsa Tionghoa ada 22.945 ta hoen 
doeloenja ada 21.133. Tetapi dalam boelan Juni terseboet tampak banjak 
djoemlah orang jang dihapoeskan dari tjatatan, dari pada pemasoekan ba roe, 
djoemlah jang berkoerang itoe ialah oentoek Indonesiers 5064, tahoen doeloenja 
4748 Europa ada 666 tahoen doeloenja 554. Tionghoa 444 tahoen doeloenja 
498, hingga djoemlah pendoedoek berkoerang 6174, dan dalam tangsi millitair 
dan kaoem boedjang boedjang seperti baboedan djongos dan lain2 ditaksir kira 
kira 12.000 Djadi djoemlah pendoedoek pada pengabisan Juni 1938 dapat 
disimpoelkan semoeanja ada 212 582 djiwa Dari pada djoemlah itoe ada, boeat 
Indonesiers 77,223 laki. dan 76 690 perempoean djadinja ta kaoem perempoean 
koerang djoemlahnja dari pada kaoem laki, hal mana dapat dipertjahkan dengan 
segera bilamana dilihat dari pendjoeroe perhoeboengan, hingga banjak 
keloearga, Indonesier jang kembali ke desa Bagi bangsa Tionghoa ada 22 945, 
jaitoe 13,019 laki2 dan 926 perempoean Bagi bangsa Europa, 23724, jaitoe jang 
laki dan 12225 perem poean, djadi niata bahwa dalam golongan ini terdapat 
banjak ka oem perempoean dari pada kaoem laktanja, PK oolok dan daerannja 
Oesaha jang dalam ter bengkalai Berhoeboeng dengan air sawah anak negeri 
Soebarang dan sawah Darek dan begitoe sawah djoega sawah jg dinamakan sa 


wah Solok tidak dapat air memoeaskan maka oleh kerana itoe ninik mama' serta 
orang tjerdik pandai begitoe djoega penghoeloe2nja jang dikoeatkan oleh jang 
berwaki ib di Solok telah beroesaha boeat menjediakan bandar baroe jang akan 
datang didirikan diboeati disebelah bandar jang telah ada sekarang jang mana 
itoe bandar akan di ambilkan airnja dari sawah soedoet melaloei Salajo dan L 
karan teroes kesawa2 jang kita seboetkan diatas. Tenjoe sadja oesaha jang 
begitoe roepa djadi harapan oleh anak negeri jang tidak terhing ga2nja, 
Begitoelah itoe maksoed seki an lama tinggal tetap begitoe sadja, istimewa 
oesaha beloem lagi ada boektinja. Pada tahoen baroe2 ini telah poela ditjaboeti 
padi anak negeri goena keperloean bandar itoe tapi masih beloem dioesahakan 
lagi, Tentoe sadja harapan anak in geri begitoe roepa djadi tersia sia belaka jang 
mana itoe oesaha tetap terbengkalai dan sebeloemnja bandar baroe diboeat 
diharap lebih dahoeloe bendar lama akan diperbaiki. Harap dapat perhatian dari 
pihak atas. (Anak Negeri) (Perki dapat perhatian) Ronda Api Berhoeboeng 
dengan Gara garanja ronda api di Panjangkalan ISolok jang dimoeat dalam PER 
Ki pada beberapa hari jang berlaloe kita chabarkan lagi bahwa pada malam 
berikoetnja anak negeri masih ronda djoega. Tetapi ronda jang belakang an ini 


ada berdjalan dengan hormat dan menjenangkan boekan sebagaimana jang 
kedjadian tempoh hari lagi. Ninik Mamak dan orang toea toea segera memberi 
nasihat jg baik dan mendjaga soepaja djangan kedjadian lagi jang tak sedap 
pada pendeng ran kare na itoe ronda api telah berdjalan dengan sebaik2nja 
Terboekti sewaktoe satoe anak moelai sadja mengeloear kan perkataan jang tak 
senono segera kedengaran tegoran ninik mamak dan orang toea sekali goes dari 
beberapa djoeroesan Dalam pada itoe tak koerang poela hal jang 
menggirangkan hati sehingga lebih koerang 100 anak anak moeda jang toeroet 
hadir djoega sama bergembira Kita amat berbasar hati atas perobahan jang baik 
itoe dan kita berharab kepada ninik mamak di Panjangkalan akan te roes 
mengadakan ronda api selama moesim panas dengan pendjagaan jang begitoe 
baik. Pemoeda panjangkalang, 


soedah, penghoeloe nan 12 di P Balai Lawang (Andalas Tjoe badak Lilin 
Sariboelan dan Lawang kabarnja memboeat keta moefakat atau boleh djadi 
djoega diseboetkan adat nan diadat kan dalam hal perkawinan, bah wa barang 
siapa perempoean perempoean negeri nan 4 itoe kawin baik kalam negeri itoe 
atau diloear negeri dengan laki2 negeri lain ketjoeali negeri, dalam onderdistricts 
Palembajan Matoer haroeslah laki, itoe membajar oeang adat f 20 kepada 
penghoe oe jang perempoean, Kalau kita tiada salah, dalam negeri Tj Lilin ada 
perkawinan jg dilangsoengkan dengan laki, negeri lain membajar f 20 kepada 
penghoeloe jg perempoean Soenggoehpoen demikian ti, da koerang gerangan 
laki, negeri Ia in jang kawin ke Andalas, dan negeri nan tiga lagi, adakah 
membajar aaat itoe? Hendaknja rata didjalankan kata moepakat itoe, djangan 
herdaknja lemah beraih pantai bertiti Seperti seorang jang ternama soemando 
kenegeri itoe tiada di kenakan atau bebas dari kata moepakat itoe? sedang peng 
hoeloe, memboeat kata moepa kat itoe tentoe ada artinja dan akibatnja soepaja 
perempoeang djangan berkehendak hati sadja memilih laki, jg ketoedjoe 
dihatinja tapi tak seizin ninik mamak Kita harap soepaja hal ini akan 
diperkatakan lebih djaoeh dalam kerapatan nan 120 soepa ja terang oleh kami 
anak negeri apakah kata moepakat itoe masih berlakoe djoega? Tjobalah e Di 
Bagindo Besar nan Koening Secretaris Bijkantoor Madjelis Tingg P Bali Gadang 
akan membawa soal ini kedalam rapat ppinan 12 IAnak Negeri 


matoer 


Kato moepakat penghoeloe nan 12 di III Balai Lawang Tentang perkawinan Pada 
beberapa tahoen jang 


Vendulocaal ,,De Leeuw Venduhouder J.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. Telef. 
No.295 terang Malam Moelai djam 6,30 Pada hari Djoemahat 5 Aug 1938 
Diroemahnja jang terhormat rang kajo FATIMAH. Terandam roemah No,2 Dari 
perabot roemah jg terdjaga baik, modern dan netjes. Boleh datang lihat pada 
hari lelangan dari djam 5-8 malam, Begitoepoen dilelang djoega. Een Essex 
Touring auto Een Chevrolet Coupe Een Goedklinde piano. 


Idem LELANG MALAM Sebabnja pindah roemah, Moelai djam 6 30 Pada hari 
Senen 8 Aug. 1938 Diroemahnja jg terhormat toean Dr.G.M, ROEMERS Arts 
Goeroen Ketjil No,3 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 


bagoes dan modern. Boleh datang lihat pada hari Minggoe 7 Aug dari djam 5 8 
malam 


Tjerita Pendek, 


Karena tjemboeroe Oleh Hema L. S Fikirannja dihenangkan, makan an selaloe 
dikoeatkoeatkan besar isi peroetnja, berachir hari jang kesebelas Isah soedah 
moelai baik Begitoelah masa2 minggoe sadja isah soedah sebagaimana biasa, 
makannja soedah banjak, badannja soedah kembali kepada moelanja. Avis 
soedah senang ha tinja, tapi soesah boeat berdjalan, takoet akan begitoe begini, 
sebab soedah koeat sak wasang kanja jang Sofjan mesti tjinta kepada Isah. Maoe 
ta' maoe Azis lantas pindah roemah, dan tjari kawan Jagi agar kongsi menjewa, 
tapi karena orang soedah tahoe tabi atnja, tidaklah dia dapat kawan lagi. Agak 
masoek kedalam, disa lah satoe straat disitoelah Azis menjewa roemah. 
Roepanja 2 hari soedah pindah tahoelah dia seorang krani fabrik papan ada 
poela menjewa sebelah oedjoeng da ri barisan roemah jang disewanja itoe. 
Saban dia poelang dan pergi, kerani itoe teroes menengok keroemah Azis, 
tjemboeroe Azis soedah bangkit lagi. Kemana dia pindah namoen penjakit 
tjemboeroeroe itoe teroes dibawanja. Soeatoe malam diwaktoe dia akan tidoer, 
terbitlah hati jang djahat oleh Azis jang dibisikkan oleh setan jaitoe, akan 
memboenoeh krani fabrik papan itoe. Karena saknja lebih lagi dari pada sak 
kepada Sofjan. Itoe malam kebetoelan djoega krani tsb. pergi menonton, kelak 
djam 10 baroe poelang kata Azis. Awas kau katanja dalam hatinja, ini malam 
penghabisan djiwamoe. Isah soedah njenjak tidoernja, hari soedah djam 
setengah sebelas, koentji roemah krani fabrik papan itoe soedah kedengaran 
diboekanja menandakan kepada Azis dia soedah poelang. Rahmat, begitoelah 
krani terseboet namanja, lantas memboeka pakaiannja, dan disangkoet kannja 
dimana biasanja, lampoe diketjilkannja sedikit, diapoen pergi doedoek 
dibalai2nja menjoesoen soerat kabarnja jang akan dibatjanja. Azis soedah 
toeroen dari roemah dengan sebilah parang besar serta diam2. kintoe beloem 
dikoentji Rahmat lagi karena kebiasaannja kalau dia soedah akan tidoer betoel 
semoea koentji2 pintoe dan djendela mesti dia periksa. Di itoe sa'at Azis soedah 
berada ditangga pintoe roemah Rahmat, dengan diam2 dia naik. Rahmat masih 
membelakang dan tidak memperdoeli kan, 


Ada samboengan 


Vendulocaat ,,De Leeuw, Venduhouder: J.W.F. von Liebenstein Slingerlaan 7. 
Telef. No.295 lelang Malam Moelai djam 6.30 Pada hari Senin 1 Aug. 1938 
Diroemani jang terhormat toean P.A.B.DINKELAAR Hoofd Commies Gemeente Pd. 
Strandweg 35 idekat roemah bola Onsgenoegen Dari perabot roemah toean 
terseboet jang terdjaga baik dan netjes Boleh datang Ithat pada hari Ming goe 31 
Juli dari djam 5 8 malam Idem LELANG MALAM Moelai djam 6.30 Pada hari REBO 
3 Augus. 1938 Diroemahnja jang terhormat toean B.S. NAZAROEDDIN Fiscaal 
Criffier Landgerecht Belakang Olo 21 Dari perabot roemah toean terseboet jg 


terdjaga baik dan netjes Boleh datang lihat pada hari lelangan dari djam 5-8 
malam 


Idem LELANG MALAM Moelai djam 6,30 Pada hari Rebo 10 Aug 1938 
Diroemahnja jg terhormat toean F.J.G, MEYER Militair Apothekers Assisteni 
Hospitaalweg No,24 Dari perabot roemah toean terseboet jang terdjaga baik, 
modern dan jang masi baroe lagi sebab beloem seberapa boelan terpakai Boleh 
datang lihat pada hari Selasa 9 Aug. dari djam 5-8 malam dem LELANG MALAM 
Moelai djam 6.30 Pada hari Djoemahat 12 Aug 1938 Diroemahnja ig terhormat 
toean M. SOEJITNO Algemeen Ontvangen slands kas Oedjoeng Pandan straat 10 
Dari perabot roemah toean terseboet jg terdjaga baik dan netjes Boleh datang 
lihat pada hari Kemis II Aug dari djam 5.8 malam idem lelang Papi Moelai djam 
9.30 pagi Pada hari Kemis 4 Augustus 1938 Diroemahnja jg terhormat toean 
ALTING SIBERG Poeroes No.2 Dari perabot roemah toean tsb jang terdjaga baik 
dan netjes. Boleh datang lihat pagi pada hari lelangan 


wasscherij Soekamenanti Nipah No.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njo nja2 japons, 
sampai jang kasar Beheerder A, OAMAD O,, 


KEPARTEMENTERTENTERTENTIETATTEERTENTIETTENTERTENTIETAR Djangan 
loepa Koendjoengilah HOTEL MOESLIM 


Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 
Maart 1938, diboeka filiaaldari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock Publiek tidak akan ragoe lagi, 
sebabkita poenja Hotel dan Restaurant soedah terkenal lama di Padang, sebagai 
Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan jang lazat dan 
minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja 
dalam Restaurant besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe 
pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada PU BLIEK di Fort de Kock, dan menanti 
koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEERDER FILIAAL Hotel Woeslim 
dan Restaurant Balai Baroe. Padang dan Fortde Kock. 102 


KARAHARAARRAPARAARAARNARAARRAARAHAN 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman 
Tjeloepaja ditanggoeng tidak loentoer Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJJOENG TAMIN Batipoeh - Padang Telegrams; „BOEJOENG TAMIN Tel no 161 


M.C. Mohammad Yoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: „MUNA YOOSUF 
jalairoen 
Berlanggananlah dengan dagblad: 


92 SEMAIAAN MAIN Jang Berdiri dibelakang rakjat. Memoeat Artikel jang penting2 
dan Aktueel 


„Koeboeng InstituutSOLOK 


Menerima moerid oentoek tahoen adjaran 1938/ 1938 pada bahagian 
peladjarannja bersamaan dengan: 


TROBLE DAN DONARELOORGOL Het Bestuur 


Taman Siswa 
daerah Minangkabau 


Moelai sekarang menerima moerid baroe boeat cursus 1938/39 Tjabang Padang 
oentoek T,Anak T.moeda T. Antara 


B.Tinggi 19 T.Dewa 


Matoer 7 
„Poear 17 


B.Sangkar 


Taloe 
P.Koemboeh » 


Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada tiap2 pergoeroean jang terseboet 
diatas Bapa2 moerid jang mendjadi Ambtenaar mendapat Kindertoelage Wakil 
MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis Matoer Daerah 


Boekit Tinggi 


Pemberi Tahoean Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe Tandjoeng, negeri 
dan diam di Piai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng Padang, memberi 
tahoekan bahwa setoempaksa wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe 
kandoeng saja tempatnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng. 
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja. Timoer, dengan sawah saja 
jang tergadai kepada Chatib Raja, Barat, dengan tanah peroemahan poesaka 
saja djoeaga jg di tempati oleh orang banjak, Selatan, dengan Bandar ketjil 


antara sawah si Ma' Siam. Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis. 
Moelai dari tg 23 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai dan hak saja memberi 
koeasa kepada orang lain mendjadi poetoes, atas sawah itoe, karena sawah itoe 
saja soedah gadaikan kepada V Kamaria cs, diam di Piai Paoeh V Selama dalam 
pedjandjian Dari saja Hadji Diris. 


JAPAN Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan Segala mata seakan 
terpantjang kesana, Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoekdatang 
toeroet boeat masa depan. Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN 
JAPAN—MELAJOE. Oleh Hiroshi Ueno, Journalist Satoe2nja boekoe boeat beladjar 
bahasa Japan, Practis ringkas, terang dan lekas dimengerti Satoe boekoe tebal, 
formaat sedang, koelit airmas Harga f 3. vrij Ongkos ,,penaboer. Roeang 
penjiaran poestaka Indonesia Keramatplein 19 Batavia C. Catalogis dikirim gratis 
pada jang minta 


Ditambah dan diperbaiki djalannja Transport Autodienst 0. J. O NARAS LOEBOEK 
BASOENG V.V. VIA TIKOE SPECIAAL Membawa barang dan passagiers Dienst 
berangkat di LoeboekBasoeng Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 8.20 
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Padang dan Tanah Darati II 
Poekoel 1 siang. Masoek di Naras poekoel 4 petang dapat persamboengan 
dengan kereta api kePadang station dan Padang Pandjang. Dients berangkat di 
Naras. Poekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari Padang station dan Padang 
Pandjang-Masoek di Loeboek Basoeng poekoel 12 tengah hari II Poekoel 4,30 
setibanja kereta api dari Padang dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng 
poekoel 6,30 sadja Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan 
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh dipertjaja Diantara itoe waktoe ada 
poela dienst auto extra Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations auto 
dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan meminta keterangan lebih panjang. 
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto berarti Hemat Tjepat dan sentosa. 


Soedah tertjipta Soedah terbit Boekoe Sedjarah Ringkasan Indonesia Disoesoen 
oleh: ZAINOEDOIN SALEH dan A WAR DUSKY Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN 
ELIAS(leerkracht Islamic College Padang. Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat 
(kunstdrukpapier) Formaat boekoe 15X2 om serta dihiasi dengan 21 gambar2 
serta peta2 dan tjandi2 jang bagoes2. Halamannja lebih dari 115 moeka jang 
berisi: 1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia. 2e Zaman Hindoe dan 
pertjampoeran dengan Hindoe, Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan 
keradjaannja Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai ke 
Gouvernement 


5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil, Boeat 
menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Rangkasan edjarah Tanah 
Melajoe, Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoestakaan 
Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja rah Indonesia ini 
dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan Haroen Al Rasjid. Harganja hanja 
f0,75410 pCt. ongkos post. Pesanan diatoerpada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht 
Islamic College adang. 


Instituut Goemanti Kampoeng Baroe PADANG Afdeeling Schake Ischool H.I.S. 
Standaardschool Seberang Padang Ingevolge hetBesluit van den Directeur van 
Onderwijs en Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vergunning 
verleend bedoeld in Art.12 van de Toezicht ordonnantie particu lier Onderwijs, 
Stb, 19 2 No' 494 jo. Stb, 1933 No, 272 Menerima moerid boeat cursusjaar 
1938/1939 moelai tg 1 Juli di Gedong Goemanti-Instituut waktoe hari kerdja. 
Boeat moerid2 Standaardschool boleh djoega datang di Seberang Padang dari 
djam 1/2 delapan sampai poekoel 1, Menoenggoe dengan hormat De Directeur 


